LAMPIRAN : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Dan 

Pengembangan SDM Kabupaten Tulungagung 
NOMOR : 800 / 35 / 203 / 2020 

TANGGAL : 15 JUNI 2020 



NOMOR SOP 

800/55/203/2020 

TGL. PENETAPAN 



TGL. REVISI 


TGL. EFEKTIF 


BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN TULUNGAGUNG 

DISAHKAN OLEH 

"v 

- .wfePALA 

! BADAN KSl^^WAIAN DAN PSDM 

D<\i; r:. 2../^ /yl 

BOEDIONO, M.Sl 
/y/^^^^^.'19610401 198102 1 002 

NAMA SOP 1 

MITTASr/ PROMOSI JABATAN 

PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH 

HUKUM 

KUALIFllOVSI PELAKSANA 

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 

2 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 17 Tahun 2020; 

3 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Pegawai Negeri Sipil; 

4 PERMENPAN DAN RB Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur 
Administrasi Pemerintahan; 

5 Keputusan Ka.BKN No. 13 Tahun 2003 tentang Juknis Pelaksanaan PP Nomor 9 Th. 2003 tentang 
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS; 

6 Perbup. No. 77 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja 
BKPSDM Kab. Tulungagung. 

1. Memiliki kemampuan pengoperasian komputer dan internet; 

2. Memiliki kecermatan dan ketelitian dalam memverifikasi dan menginventarisir 
berkas. 


f^l^K^;il»;SXP®*^’^AN/PERLEKGKAPAN : , 

1. SOP Penerimaan berkas usulan pengajuan Mutasi / Promosi Jabatan PNS dari OPD 

2. SOP Verifikasi berkas usulan Mutasi / Promosi Jabatan PNS; 

3. SOP Penyimpanan Arsip Usulan Mutasi / Promosi Jabatan. 

1. ATK, Printer, dan Komputer 

2. Register / Tanda Terima 



Jika dalam penginventarisan berkas usulan maupun pengetikan rekapitulasi tidak sesuai maka akan 

memperlambat dalam pencetakan konsep daftar rekapitulasi usulan; 






































































































